» 


5 » 


“ 


Ngpss 1 17 


Memahami teknik analisis statistik 
secara sistematis dan praktis 


teguh Wanyono 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Model Analisis Statistik 
dengan SPSS 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang HAK CIPTA 


Is 


Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima 
miliar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Model Analisis Statistik 
dengan SPSS 17 


Teguh Wahyono 


PENERBIT PT ELEx MEDIA KompuTINDO 


TA 
NG, KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


25 Model Analisis Statistik 
dengan SPSS 17 


Teguh Wahyono 

@2009, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2009 


12102090844 


ISBN: 978-979-27-4893-2 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh 
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Halaman Persembahan 


Buat Eunike Eni Endarti 


Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan 


dalam kebersamaan menghitung hari-hari... 


Buat Si Kecil Nanda dan Alvin 


Kehadiran kalianlah yang menambah aku semakin 


bersemangat dalam berkarya... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Selalu menjadi yang pertama, adalah ucapan syukur kepada Sang 
Penguasa Langit dan Bumi yang senantiasa memberikan karunia- 
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini 
merupakan buku SPSS ketiga dari penulis yang diterbitkan oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo, di mana edisi sebelumnya 
berjudul 36 JBK SPSS 14 (tahun 2006), Belajar Sendiri SPSS 16 
(tahun 2007), dan sekarang 25 Model Analisis Statistik dengan 
SPSS 17. 


SPSS 17 sendiri merupakan SPSS versi terbaru yang memiliki 
fitur-fitur baru yang membuat kinerja SPSS menjadi lebih cepat 
dan mudah dioperasikan. Berbagai kelebihan dibanding dengan 
versi-versi sebelumnya di antaranya adalah peningkatan kemam- 
puan user interface, peningkatan manajemen data output, serta 
peningkatan statistikal dan programabilitas yang bermanfaat untuk 
penggunanya. 


Buku ini akan membahas SPSS 17 dengan studi kasus pada 
25 model analisis statistik. Kami mencoba menyusun secara 
sistematis, berbasis pada studi kasus di setiap model analisisnya, 
menggunakan modul-modul praktis sehingga diharapkan dapat 
mempermudah pembaca memahami dan menguasai teknik-teknik 
analisis statistik dengan SPSS 17 sampai pada contoh-contoh 
penerapannya. 


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan yang 
telah membantu penulis, terutama rekan kerja di PPTI/FTI UKSW 
Salatiga yang telah mendukung penulis untuk berkembang melalui 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


interaksinya, teman-teman MKom UGM di mana penulis menuntut 
ilmu saat ini, dan tidak lupa terima kasih penulis ucapkan kepada 
pihak PT Elex Media Komputindo melalui contact person 
Mbak Elizabeth yang telah memberikan approval atas diterbit- 
kannya karya ini. 


Selanjutnya seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, 
penulis menyadari masih terdapatnya kekurangan di sana-sini 
yang menempel pada karya ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran 
yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dan 
akhir kata, semoga karya kecil ini ada manfaatnya. 


Salatiga, Maret 2009 


Penulis 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Kata. Pengantar enam vii 
Daftar (ISI 22221 2e bentol Ma NN NAN ix 
Pendahuluan: oran inn nanas asem xv 


25 MODEL ANALISIS STATISTIK 


1 TABEL FREKUENSI acne anna 1 
Pengertian DaSar.o.ioodeoiorede1 any men eninenan antena bana Dea nan NA 1 
Pilihan pada Opsi Statistik ..................... on 2 
Pilihan pada Opsi Chart.................. oom mk 5 
Pilihan pada Opsi Format... 7 
Studi KASUS Seisco eren beam enam benua mma aan 8 
Langkah Mengerjakan ............ooo on 9 
Membaca Output»... co. den dnsan an na ban kun anaa nana 12 

2. DESKRIPTN Pein an beb nana ln aa amen hahaa 17 
Pengertian Dasa... na mann senn uan ben lan 17 
Pilihan pada Opsi Statistik....................... cook 18 
Studi KASUS: 2211201 nenen gen una anna 19 
Langkah Mengerjakan ..................oooW oom 20 
Membaca Output oo... neonatal muaaahh 22 

3. GROSSTABS: Le naa am ema 25 
Pengertian Dasar. des di anna anna ana anang 25 
Opst Statistik. An 00an nenas ka anisa 26 
Cell Displa Yasir s soni t0bolnndan aman Banda nanang 28 
Opsi Format sean naa RN 30 

ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Studi Kasus Laoneis naa Sanata en ben naa hana Bak ana 30 


Langkah Pengerjaan.................Wo.o.oooWooWo maa 32 
Membaca Output.» ocoroio md. rco0onanat tani ns maan asn ena 34 
Case Processing SUMMATIY ............ooooooomonnnnnnnnk 35 
Tabel Crosstabulation....................ocoooWoWooom Wu 35 
Tabel Chi-Sguare Test...........ooooW Woo J@kskaan 37 
4. BXPLORE saia an aa naa aan bahan 39 
Pengertian. Dasar box sasis esininenn sana ulama 39 
Opsi: StatiStiK.c0 stan nuansa 40 
Opsi POS ap in12a110i nan an RAN RA Horan ANE aan Ane RAN 41 
Tombol OptionS:0120n1550nn1 3 nenen ANN an BNN SATA 42 
Studi KASUS issenns nanas ANN EN 43 
Langkah Pengerjaan.................Wo...ooo oo Woo oma 44 
Membaca Output...........ocooo.ooWoo momo mna 45 
Case Processing SUMMATIY .............ooooooooninnnnnnnnl 46 
DESCTIptIVES ka tennis mantan anna 46 
HiStOGTAN Lain et santana enam sana nan nsnnnggagsnniha 48 
Sterm.and Leaf Plotsw.senieense season ee unnes 49 
5: IRATIO:STATIS NG Senen aa aa 53 
Pengertian DaASAR.»aee pebesnnsee na antenn aan iansabibansnusaenlins enam 53 
Opsi Statistik 4... o.o.o.wo.Wmo.o.o oo. oom NN 54 
Studi KASUS 0 ie nan ena ska enak 56 
Langkah Pengerjaan............... Wo. 57 
Membaca Output...........ocoWooo(WooWooWoom mana 59 
6: MEANS an Bt ana 63 
Pengertian Dasar sio erangan ban al nana 63 
Opsi Statistik 4.0 sam bnaang nunnanh 64 
Studi KASUS n in ae an Na 65 
Analisis OUtp ut. 201 see nevan da basa NN NN NN UN na 68 
Case Processing SUMMATIY .............oooooo men 68 
Statistics REpOTt. 4225 ax tetas aan 68 
Studi Kasus 2: Menggunakan Layer ............cooooWoWWoWooW 70 
Langkah Pengoperasian ..............ooWooWoomaaah 70 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Analisis Output 0. deni soo enek anne asnanaaa 71 


Statistic REpOTE «501cm nenas 2 
Output Lain ganesha laa 13 

7. ONE-SAMPLE T TEST ie ama maan 75 
Pengertian DaSar.»ieoo0i ia tentan an ena RN ten Sean Sanata 15 
Studi KASUS sen sesetenint en ken Ban Nun aa anakan 11 
Mengelompokkan Data dengan Split File ......................... 18 
Menjalankan Prosedur .................ooWooWooomm makan 80 
Analisis Output sex iesiboen benak nana ba NN 81 
8 PAIRED-SAMPLES T TEST... om mana 85 
Pengertian. DASAT wo... Wooooomuna san an aan annasaan 85 
Studi KASUS case eben nanas anna an nemuin 86 
Langkah Menjalankan Prosedur..............We..ooWoWooomoo 88 
Hasil Analisis kareena Sean ng ind 90 
9 INDEPENDENT-SAMPLES T TEST oo mmm 95 
Pengertian Dasar... oom anna anakan 95 
Opsi Statistik 44an ate lam ana Tina Ren aman aa naat 96 
Studi KASUS, 4 ex nite dinas enhnaaanan sana iasakak 97 
Langkah Menjalankan Prosedur................co...ooooa 99 
Analisis Output se e1s ses tnsaderb tentu Mann es na en ana 101 
10 ONE-WAY ANOVA ..iioiiio oom 103 
Pengettian. DASAR.» oi swe nenen anna 103 
Opsi: StatiStiKi4.i bo asesmen enessahaa 104 
Studi KASUS: Tercantik nann aan 105 
Menentukan Standard ErroTr...........Wo..ooWooWoooWo WWW 107 
Menjalankan Prosedur Anova ...........oooWoWooo 109 
Output ProSedUu Wisisan sen dhebanna sen an ee ee 110 
Studi KASUS: Doioiwin ena 111 
Menjalankan Prosedur .................ocooooWo. momo mba 111 
Pembahasan Output ...............cooWoWo oom maa 114 

xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11 - KORELASI BIVARIAT asinan an nan 117 


Pengertian Dasar. inii una esa un nasa 117 
Opsi: Statistika... oi ben ananda sea anak an ana nana 118 
Studi KASUS sie nana anna 120 
Menjalankan Prosedur Bivariat ............ io... 121 
Pembahasan Output ..............Wooooomm oo Wan 123 
12. KORELASI! PAR TIA kete naa aa 125 
Pengertian Dasar. coin akan bana anmsan Henna 125 
Opsi Statistik «.»»2225501 dansa nanah 126 
Studi KASUS Mere en nan anna uan 127 
Langkah Menjalankan Prosedur...............cooWoWoo 128 
Pembahasan Output .................WoroooWo Wo a 130 
13: REGRESI LINEAR se peni toge kai 133 
Pengertian DASAr miom es nan mna 133 
Opsi Statistik Asi one ian tea ami An SNN RN NA 135 
Studi KASUS, 000000 Kanaan ialah 137 
Pembahasan Output ...............WooWooomom oo Wah 140 
14 ESTIMASI KURVA women nan nan 145 
Pengertian DASAr ss ion enam 145 
OPtIONS ae ena en ea Nun ngan 146 
Studi KASUS. sedan edema lane aa 148 
Langkah Pengerjaan...................o.oooo oom 149 
Pembahasan Output ................. cocoa 151 
15, “GHI-SOUARE ane an oa 155 
Pengertian: DASAr. Diva isiaeeteninn em enda ndak aan aa 155 
Tentang Uji Chi-SguUare .........ocooWooakan 157 
Studi KASUS (ian ananda easannndanggang 157 
Analisis Output: 001i cina dn aan ananda 161 
xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


16 BINOMIA Len nan aa ba aa ka 165 


Pengertian DASAR.» deni anatara 165 
Opsi: Statistika... »0e beton ben tenan antam anna na aan 166 
Studi KASUS etis kanannya 167 
Langkah Penyelesaian....................oocoooWoWo aa 168 
Analisis Output» inentengaenan umk oanuuma aan 171 

17 IRUNS-TES Tee en naa bana anon aa 173 
Pengertian Dasar.» bar anakan ban banana enda 173 
Opsi Statistik 4.55... desuk neha nahan 174 
Studi KASUS wae kan lau aka 175 
Langkah Penyelesaian..............cooco.o 175 
Analisis Output ipin henna nenas basa 177 

18 ONE-SAMPLE K-S TEST... mma 181 
Pengertian Dasar Winata mann an nan ana han 181 
Opsi Statistik 040i ian ate naa An NAN RN NA 182 
Studi KASUS senen na Kana amen ilasan 183 
Langkah Penyelesaian....................ooooWoWo aan 184 
Analisis: Output. 2.05 xean anna ben ian hana 186 

19 TWO INDEPENDENT SAMPLES TEST oo mun 189 
Pengettian DASAR... docomo san 189 
Opsi: Statistik «es bori raees nanas 190 
Studi KASUS, «es aan esa anna Raka 191 
Langkah Pengerjaan Woo... 191 
Analisis Output» soda senat adakan ena an men gen aan 197 

20 SEVERAL INDEPENDENT SAMPLES TEST... 199 
Pengertian DASAr.».dii amanah 199 
Opsi Statistik 0.11 ox. innngannan nge sana mnainan 200 
Studi KASUS eos anang 201 
Langkah Penyelesaian....................oooooWoWoaaaaa 202 
Analisis: Output» bis enessenensannnbussnk adakan 206 
xili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


21 TWO RELATED SAMPLES TEST ....ooooooo.o oom 211 


Pengertian Dasar.» sik nne aan aa an un nana 211 
Opsi: Statistik...» osedintiston tenan aids anna na anak 212 
Studi KASUS en akan ena adas 213 
Langkah Mengerjakan ................o..ooo oom 214 
Analisis Output iso a0aionentengaenanekta sb osnusmsna 217 
22 K RELATED SAMPLES oi... om mm mma 221 
Pengertian Dasar. one bara akan bana anna 221 
Opsi Statistik «55550 esuk eka mnta 222 
Studi KASUS wes ha 223 
Langkah Penyelesaian....................oooooWoWoo aa 224 
Analisis Output Woo k05 idea taka nenas bau 225 
23 CLUSTER cet aa nasa 229 
Pengertian Dasar Wen an nan anang 229 
Opsi Statistik 2 on ion ane aman ena en Ran 230 
Studi KASUS ee ben enak Kana amen ilannha 233 
Langkah Analisis ............... oo 234 
Analisis Output... oWoW oma 231 
24- UJI VALIDITAS cai aa nan 243 
Pengertian Dasar .........oooo oom 243 
Tentarig ValiditaS 2x15 senen tense 244 
Studi KASUS, sean sean ena um Raksasa 245 
Langkah Mengerjakan .............cooWoWoan 246 
Analisis Output 03225502 seen naa anna ASRI Sa ANN KERANA PEN 248 
25. UJIIRELIABILITAS5 en aa aan aa 251 
Pengertian Dasar» esek aan inna 251 
Studi KASUS Wen gann enakan 252 
Analisis OUtp uk 22225221 ine 242 2nenn mena inan an Snaka akh aan ANA N Nk NN NAN AA 254 
DAFTAR PUSTAKA: sai btn th na 257 
xiv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


Program aplikasi statistik SPSS, (dulu: Statistical Package for Sosial 
Science, sekarang: Statistical Product and Servicer Solutions) meru- 
pakan salah satu program aplikasi statistik yang paling banyak 
dipakai oleh pengguna komputer. Program ini memiliki kemampuan 
analisis statistik cukup tinggi, memiliki interface pada lingkungan 
grafis dengan cara pengoperasian yang cukup sederhana sehingga 
mudah untuk dipahami pemakaiannya. Dari sisi ilmu statistik, SPSS 
memiliki model-model analisis yang cukup lengkap dibanding 
aplikasi lain sejenisnya. Seiring dengan perkembangan teknologi 
perangkat lunak, SPSS juga terus berkembang dari versi ke versi 
sampai pada versi terbaru saat ini adalah SPSS versi 17. 


Fitur SPSS 17 


SPSS versi 17 memiliki berbagai kelebihan dibanding dengan versi- 
versi sebelumnya, di antaranya peningkatan kemampuan user 
interface, peningkatan manajemen data output, serta peningkatan 
statistikal dan programabilitas yang bermanfaat untuk penggunanya. 
Beberapa fitur baru SPSS 17 yang tidak dimiliki versi sebelumnya 
antara lain adanya switch language pada user interface, 
kemampuan koneksi ke SPSS Server bagi pengguna Mac OS dan 
Linux, adanya update plugin untuk Python, .Net serta R, adanya 
spelling checker untuk long text string, adanya adanya auto 
completion syntax editor dan sebagainya. 

SPSS 17 seperti juga versi-versi sebelumnya, memiliki beberapa 
fasilitas yang membuat operator mudah untuk mengoperasikan 
tersebut. Beberapa fasilitas yang membuat kemudahan pengope- 
rasian tersebut antara lain adanya data editor, viewer, dan beberapa 
properties yang memudahkan pengerjaan. 


XV 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data yang 
dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi 
spreadsheet untuk memudahkan dalam mendefinisikan, me- 
masukkan, mengedit, dan menampilkan data. 


e Viewer membuat pemakai mudah untuk melihat hasil pe- 
mrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian 
tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil peng- 
olahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. 


e Database Wizard akan menyebabkan pemakai program ter- 
sebut bisa mendapatkan kembali informasi dari sebuah data- 
base menggunakan fasilitas tersebut. 


e Fitur kemudahan transformasi data juga dimiliki oleh aplikasi 
ini sehingga akan membantu pemakai memperoleh data yang 
siap untuk dianalisis. Pemakai akan dapat dengan mudah 
melakukan subset data, add, aggregate, merge, split melakukan 
kombinasi kategori, melakukan beberapa perintah transpose 
files dan be-berapa teknik transformasi yang lainnya. 


Fitur kemudahan eksplorasi hasil pengolahan pada SPSS, ditun- 
jukkan dengan adanya multidimensional pivot tables pada output 
SPSS. Dengan adanya multidimensional pivot tables, pemakai dapat 
melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, 
kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan 
pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel 
sehingga hanya satu group tertentu saja yang ditampilkan pada satu 
waktu. 


SPSS 17 juga menyediakan tool-tool baru dalam pendefinisian data. 
Fitur-fitur yang muncul pada beberapa versi terakhir yang membuat 
kinerja SPSS menjadi lebih cepat dan mudah dioperasikan ini antara 
lain Copy Data Properties wizard dan Define Variable Properties. 
Keduanya memberikan kemudahan dalam pemakaian file data 
eksternal, seperti template untuk mendefinisikan file dan property 
variabel yang bekerja pada sebuah file data. Copy Data Properties ini 
terdapat pada menu Data di Windows Data Editor. 


SPSS 17 juga memiliki kemampuan dalam multiple output 
languages. Dengan menggunakan SPSS misalnya, pemakai akan 


xvi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dapat menghasilkan output pivot tabel dengan bahasa yang 
berbeda-beda dan memilih bahasa lain pada saat yang sama. 


Kebutuhan Perangkat 


Berdasarkan release dari situs resminya (www.spss.com), SPSS 
Statistics Base 17.0 for Windows, membutuhkan sistem operasi 
Microsoft Windows XP (32-bit versions) atau Vista (32-bit atau 64-bit 
versions). 

Sedangkan Hardware Reguirement-nya adalah: 


e Prosesor Intel atau AMD x86 1GHz atau lebih tinggi 

e Memory: 512MB RAM atau lebih: 1GB recommended 
e Minimum free drive space: 650MBf 

e  CD-ROM drive 


e Minimum resolusi monitor Super VGA (800x600) atau yang 
lebih tinggi 


e Untuk bisa terkoneksi dengan SPSS Statistics Base Server, 
membutuhkan network adapter dan membutuhkan Web 
browser Internet Explorer 6 ke atas. 


Proses Instalasi 


Sebelum menjalankan aplikasi SPSS, langkah awal yang harus 
dilakukan adalah instalasi terlebih dahulu. Proses instalasi berarti 
memasang software SPSS ke dalam istem komputer kita. Langkah 
awal, siapkan hardware dan software yang dibutuhkan. Mempersiap- 
kan hardware, berarti melakukan pengecekan terhadap spesifikasi 
hardware apakah memenuhi syarat-syarat pengoperasian program 
SPSS. Sedangkan mempersiapkan software berarti melakukan pe- 
ngecekan terhadap sistem operasi dan master instalasi SPSS. 


Jika CD instalasi telah disiapkan, masukkan CD master ke dalam 
CD-ROM dan lakukan browsing dengan Windows Explorer. Untuk 
lebih detailnya, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 


xvii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1. Cari file Setup.exe dalam CD SPSS dan klik ganda file tersebut 


sehingga muncul gambar seperti di bawah ini. 


'SPSS Statistics 17.0 


Install SPSS Statistics 17.0 
Installation Instructions 
Drowse the CN.ROM 

More Information 

Exit 


Gambar 1. Setup Awal SPSS 


2. Klik Install SPSS untuk melakukan proses instalasi program 
SPSS 17 sehingga akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 


Welcome to the InstallShield Wizard for SPSS 
Statistics 17.0 


The InstaliShield(R) Wizard will Maa S5 Statistics 17.0 
an yaur computer. Ta continue, dick 


@ Mala mt 
re pr 


@ Site license (My organization purchased the 
— Product and my administrator gave me a code.) 


— Network license (My organization purchased the 
(O product and my administrator gave me a computer 
name or IP address.) 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
International treaties. 


(cek Josnotana) Coces) 


Gambar 2. Welcome Installation 


xvili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3. Pilih “Single User” jika versi yang Anda beli adalah produk single 
copy. Selanjutnya klik Next untuk melanjutkan proses instalasi. 
Akan muncul License Agreement seperti di bawah. 


1 
NN semok. : Er 
THIS LICENSE AGREEMENT IS YOUR PROOF OF LICENSE. LN 


THIS IS A LEGAL AGREEMENT FOR A SINGLE-USER LICENSE OF THE 
SOFTWARE BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR ENTITY) AND SPSS INC. 
Ifyou do not agree to the terms of this License Agreement, immediately return the 
package. This License Agreement shall apply only if you have not signed another 
SPSS License Agreement for this software. 


This software is protected by both United States copyright law and international 
copyright treaty provisions. - 


(DI do not accept the terms in the license agreement 


InstaliShield 


CO xex Co nee» )| ce ) 


Gambar 3. License Agreement 


4. Pilih I Accept... dan klik Next. 


SPSS Statistics 17.0 . 


Installation 


Instructions for installing SPSS Statistics, including 
the minimum hardware and software reguirements, are 
located on the CD-ROM in the Installation Documents 
directory. 


Information and Limitations 


InstallShield 


Gambar 4. Readme Information 
5. Ketika muncul Customer Information, isikan User Name dan 


Nama Organisasi seperti berikut. Lalu klik Next. 


xix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


— UN 


Please select the language or languages of Help to install, then dick Next to 
walinu. 


(& Install Help in current language. 


(C) Install Heip in all languages. 


InstaliShield 


Gambar 5. Customer Information 


6. Klik Next dan pilih folder tujuan instalasi. 


Destination Folder 
Click Next to install to this folder, or 


£ Install SPSS Statistics 17.0 to: 


C: Program Fies|SPSSInc Statistics171 (-shange......| 


InstallShield 


Gambar 6. Destination Folder 


7. Setelah muncul kotak Ready to Install... klik Next untuk me- 
lanjutkan proses. 


XX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Installing SPSS Statistics 17.0 
The program features you selected are 


Please wait while the InstalShield Wizard install SPSS Statistics 17.0. This 
may take several minutes. 


Status: 


ks , 


InstallShield 


Gambar 7. Installation Process 


8. Proses instalasi akan berjalan dan tunggu sampai kotak indikator 
menunjukkan proses sampai dengan 1004 yang menunjukkan 
bahwa proses instalasi telah selesai. 


License and Kegister SPSS Statistics 1/.U 


InstalShield Wizard has successfully installed SPSS 
Statistics 17.0. 


Click OK to start the license authorization process. You 
will need the authorization code that was induded with 
your suflware lo yel licwise. 


Gambar 8. Installation Complete 


xxi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menjalankan Program Aplikasi 


Jika program SPSS sudah ada dalam komputer Anda, kita dapat 
mengaktifkan program tersebut dengan melakukan klik ganda 
terhadap ikon SPSS pada desktop Windows. Atau, jika ikon tersebut 
tidak muncul, kita juga dapat mengaktifkan SPSS menggunakan 
Start menu program. 


1. Klik menu Start -- Programs -- SPSS Inc. 


2. Dari daftar pilihan yang muncul, pilih SPSS Statistics 17 for 
Windows. 


Jk Accessories » 
Lk AntiVir PersonalEdition C » 
Jk NetWaiting » 
ES SPSS Statistics 170 License 
jk Startup IBI SPSS Statistics 170 
Jk Sun xVM VirtualBox 
. Default Programs & TPW1S 
Ban Il WInRAR 
& Windows Update ”— | |) Yahoo! Messenger 
jk YouTube Downloader 
IKM Adobe Reader7.0 
I OVD Play 
e Internet Explorer 
» |EB Windows DVD Maker 
ig Windows Fax and Scan 
2 (8! Windows Mail 
(@ Windows Media Center 
lb Windows Photo Gallery 


| 


Gambar 9. Start Menu Program SPSS for Windows 


3. Setelah diklik tombol di atas, akan muncul tampilan gambar 
seperti berikut. 


xxii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ee 
RI SPSS Statistics 17.0 
What would you like to do? 


| ?| (0 Run the tutorial 
(O Type in data 
F H 


B£ () Run an existing guery 


(0) Create new guery using Database Wizard 


Sy ( 3) Open an existing data source 


More Files... 


Sg (O Open another type of file 


(“Dont show this dialog in the future 


| cancer | 


Gambar 10. Menu Pembuka SPSS 


4. Klik tombol Cancel pada kotak dialog tersebut supaya langsung 
masuk ke data editor seperti pada Gambar 11. 


Layar Editor 


Gambar di bawah ini merupakan layar editor untuk SPSS. Perhatikan 
bahwa data editor menyerupai tampilan pada Microsoft Excel yang 
digunakan untuk pengolahan angka. 


Tampilan utama SPSS 17 pada Gambar 11 dapat dijelaskan secara 

lebih lengkap sebagai berikut. 

e Menu Bar: menu pull down yang digunakan untuk memberikan 
perintah-perintah dalam SPSS. 


e Tool Bar: tombol cepat untuk memberikan perintah-perintah 
SPSS. 


xxili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


